v 


MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

SSS2SSKSIP http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 02 Maret 201 4/30 Rabiul akhir 1 435 Brosur No. : 1 688/1 728/IA 



Islam AgamaTauhid (ke-58) 

Diantara nama (sifat-sifat) Allah yang menunjukkan bahwa Allah Maha 

Pemelihara dan Yang Mengatur semesta alam (8) 

19. Al-Ghaniy wal Mughnii (Maha Kaya dan Mengayakan) 


/ ^ 9 y' / / 


s* \ 




I 1 ° - -?| T" f 1 1 *' J- 1 ° - 0 • 0 * U' 0 , -- °-t, 

Uj b» U J u aA)I 


/ / / ^ ^ ^ 
O f , O O , ^ ^ ♦ O / , O J's' y O O } t O O f 


? s 


r* 





V' ♦ W ^ . [/ w / W V S' S' V . V S' > # 

u j tr*-fru ^ ^ ^ 


o jj -9 o/ „ x o/ £ i* . o ^ o £ ^to ^ 


O A' O 


, . s -9 > _ . 9 / / 

'r/ >/o5j / O uM O/- -^.0^ w 0* . O ^ O W t°- , O A' O y' 

br 4 0 J (Y Y)Ojjj*«j 


. <jj» ^ A ^ 

1* 0|/ 4^ * jj / 


yiv-yiy : 5 ^J' (Ynr>^ jJ> j ^ 


Orang-orang yang menafqahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka 
tidak mengiringi apa yang dinafqahkannya itu dengan menyebut-nyebut 
pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka 
memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap 
mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (262) 


Perkataan yang baik dan pemberian ma’af lebih baik dari sedeqah yang diiringi 
dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya 
lagi Maha Penyantun. (263) [QS. Al-Baqarah : 262-263] 


9 S S, S I -' 9 y' , & fS, 

O S' | y' O y' Q ~r ^ / O 90/ ^ y' 1 O O ^ # O -r O 9 y' | / O . | y' ^ T 

jt-bO b >T b>w« J (j* \ (jjbJI b^ju 


& 1 . y' y' > y' 

O. I O 90 » y' O M O 9 9 O O y' 

Ul_ 4 j j j jiib 


t 




X O 
0 . 4 » X kP 


; u; c, • 


U J L U^J br 4 




kP X ✓'V. & y' y' 

-9 o y' -9 . jj , ro ^ , o , ^ 


o . , o 9 o 9 


Y 'l V .jl^ ^ jl ! j caJ 


O X 




Hai orang-orang yang beriman, nafqahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil 
usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi 
untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
nafqahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 
melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa 
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. [QS. Al-Baqarah : 267] 



y 0 y 


\\r >UiVi -o i j* 


y 



Dan Tuhanmu Maha Kaya, lagi mempunyai rahmat. Jika Dia menghendaki 
niscaya Dia memusnahkan kamu dan menggantimu dengan siapa yang 
dikehendaki-Nya setelah kamu (musnah), sebagaimana Dia telah menjadikan 
kamu dari keturunan orang-orang lain. [QS. Al-An'aam : 133] 


A 


<0)1 


^ ^ A 

x o 


S 5 ^ / „ y' 0 y' ? . y' y' y\ & y' y' y' 

. i . 0 * * ♦ 0 t * 0 'T' 'T'' ^ * i 'C 0 h 

UI CO £ Lo^JI JjJ) 4 \S) fj\ J *J) 

/ X 1 


A 




ji 




J ijy 




L* 


y 


{ { y y y 

* i y t & 0 y 'i* # 0 * * 

y yCyyyj\ ^ U AJ ( “l T ) 


y 


nt-nr j 4 i 


Apakah kamu tiada melihat, bahwasanya Allah menurunkan air dari langit, lalu 
jadilah bumi itu hijau ? Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. 
(63) 


Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. 
Dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya lagi Maha Terpuji. [QS. Al- 
Hajj : 63-64] 



^ J 




T n — Y o 'j* 




2 



Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, "Siapakah yang 
menciptakan langit dan bumi ?". Tentu mereka akan menjawab, "Allah". 
Katakanlah, "Segala puji bagi Allah"; tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui. (25) 

Kepunyaan Allah-lah apa yang di langit dan yang di bumi. Sesungguhnya Allah 
Dia-lah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (26) [QS. Luqmaan : 25-26] 



\V-\o 


Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah; dan Allah Dia-lah Yang 
Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) lagi Maha Terpuji. (15) 

Jika Dia menghendaki, niscaya Dia memusnahkan kamu dan mendatangkan 
makhluk yang baru (untuk menggantikan kamu). (16) 

Dan yang demikian itu sekali-kali tidak sulit bagi Allah. (17) [QS. Faathir : 1 5-1 7] 


/ & 


j y j j y 4j ' j 


X , X SJ*. X 














X. 




0 I X X 


I 0 t 




flCiuJl aIJLp jl j o 

\°' s 


y 0 JJ 

£ o 


* 0 


U? ( io )J 


I 0 x ^ 


* 0 


t A - 1 1 (lA)^' j L5 ^' ajI 


c/an bahwasanya Dialah yang mematikan dan menghidupkan, (44) 

dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan 
perempuan, (45) 

dari air mani, apabila dipancarkan. (46) 

Dan bahwasanya Dia-lah yang menetapkan kejadian yang lain (kebangkitan 
sesudah mati), (47) 

dan bahwasanya Dia yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. 
[QS. An-Najm : 44-48] 


3 




Dan kawinkantah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang 
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba- 
hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan 
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian- 
Nya) lagi Maha Mengetahui. (32) 

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri) 
nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak- 
budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat 
perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, 
dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan- 
Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk 
melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena 
kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa 
mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu). (33) [QS. An-Nuur 
: 32-33] 


4 



20. Al-Faaliqul Habbi wan Nawaa (Yang menumbuhkan butir dan biji 
tumbuh-tumbuhan) 



Sesungguhnya Allah menumbuhkan butir tumbuh-tumbuhan dan biji buah- 
buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang 
mati dari yang hidup. (Yang memiliki sifat-sifat) demikian ialah Allah, maka 
mengapa kamu masih berpaling? (95) 


Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan 
(menjadikan) matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah 
Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. (96) 


Dan Dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu 
menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Sesungguhnya 
Kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran (Kami) kepada orang-orang 
yang mengetahui. (97) [QS. Al-An'aam : 95-97] 




^ o & o X O . T 




/ ^ v ^ / / v O. > / / ^ 

O ^ ^ X O /O $ & ^ ^xO ^ ^ O x^ O V X X 

t 


X X o 


O O „ X 


^ > XX & / / O , X II O O . X 

^ Jjjl j-* j A) c~> 2 ' uL^ 


x 

/ fl 


L>- 4JL* 



xO x 0 4 . 0 x 1 -X x , xx 


XX 


X X W . Xtf X W . # W X j X . XX . x0 X 0 . # 

4^4 L>r ^>-li JS OLJ 4 j ^>-li 


X 


^ «■" I X ^ ^ O-' x . J! 

kp /'O O W/ X X X O M | > O | O / X ^ X Xi«M 

J dr* ^ J <Jl>J W# 5 u? o? J ‘LiV* 


O x 


X 




X 


X 


5 



0 / 



J 

y 



IH* O f >J ,4b' !&> 'J 01 4 ** j 


Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka (bagimu) ada 
tempat tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda- 
tanda kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui. (98) 

Dan Dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan 
air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh- 
tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang 
menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma mengurai tangkai- 
tangkai yang menjuntai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) 
zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya 
diwaktu pohonnya berbuah, dan (perhatikan pulalah) kematangannya. 
Sesungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi 
orang-orang yang beriman. (99) [QS. Al-An'aam : 98-99] 


21. Al-Mu'thii (Maha Pemberi) 





c l) aP j 15" U j 



Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami 
segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami 
kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan 
memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. ( 18) 

Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah 
itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu 


6 



adalah orang-orang yang usahanya d i bal as i dengan baik. (19) 


Kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu Kami 
berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak 
dapat dihalangi. [QS. Al-lsraa' : 18-20] 


J 15 (lA)Jyj ^ j' O 



X 0 

4iJ&. 




O 


IA :&> ( o 




^ t 




Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu (ditimpakan) 
atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling". (48) 

Berkata Fir'aun, "Maka siapakah Tuhanmu berdua, hai Musa?". (49) 

Musa berkata, "Tuhan kami ialah (Tuhan) yang telah memberikan kepada tiap- 
tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk". (50) [QS. 
Thaahaa : 48-50] 


C\1 (\ 


t* o / jj o f o , 

0 )*■*«*-* J 





' . . & s ' 

o t * / o . » , . £ , X 


* 0 * 


/ .s . s 0 . x 0 .1 ^ x * ,, .0 i 2 / 0 • I . & / 2 0 J 




f / f’ / f' 

# 0 ♦ 0 x x o # T r ^ ' ~ 7 ' 


s .1. * o r ® x % n * 


(A * jS' $, IJaP c jJjj Li U u' j 


^ * A- ^ * o 

D/Aa/a datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan 
dengan idzin-Nya; maka diantara mereka ada yang celaka dan ada yang 
berbahagia. (105) 


7 



Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di 
dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih). (106) 

Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu 
menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap 
apa yang Dia kehendaki. (107) 

Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di dalam surga mereka 
kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu 
menghendaki (yang lain); sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. (108) 
[QS. Huud : 105-108] 







♦ / 


j (VY)UUpI J (n)ljU. 







& // X / X ^ O X 

. t' . ♦ ^ ^ O * . / O, O / / O / . » . ^ . X 4 ^ f ^ X 

(V U j I jk J U (Y' L-1jT j 


rv-n : e ui ( rn)iA^ dT, ^ 


Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa mendapat kemenangan, (3 1 ) 

(yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, (32) 
dan gadis-gadis montok yang sebaya, (33) 
dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). (34) 

Di dalamnya mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia dan tidak (pula 
perkataan) dusta. (35) 

Sebagai balasan dari Tuhanmu dan pemberian yang cukup banyak, (36) [QS. 
An-Naba' :31 -36] 

Bersambung 


8 



